CAKRAJONO LAWOTO 


PENGEJAR INSPIRASI SEJATI 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“BUKU SAKTI BAGI PENGEJAR INSPIRASI” 


"Sering kali sebuah inspirasi sederhana bisa menyentak sedemi- 
kian rupa sehingga memotivasi kita untuk melakukan sesuatu 
yang luar biasa. Tetapi di waktu lain, hal yang oleh orang lain 
sangat inspiratif hanya memberikan dorongan biasa saja pada 
diri kita. Sebuah inspirasi membutuhkan momentum agar me- 
mercikkan semangat dalam diri. Oleh karena itu inspirasi perlu 
dicari, direspons, dan ditindaklanjuti supaya memberikan dam- 
pak besar dalam hidup kita. 

Penulis, Cakrajono Lawoto, mencoba mengungkapkan raha- 
sia menemukan inspirasi dalam karyanya ini: BUKU SAKTI BAGI 
PENGEJAR INSPIRASI. Pengalamannya menjadi trainer membu- 
at isi buku ini mudah dipahami dan dijalankan. Selamat atas 
karya yang menarik ini. Semoga banyak pembaca yang termo- 
tivasi untuk melakukan langkah besar yang positif bagi dirinya, 
lingkungannya, dan tentu saja bagi perkembangan bangsa ini. 


17 


Salam sukses, luar biasa 


ANDRIE WONGSO, Motivator No 1 Indonesia 


“Everybody needs inspiration to boost us forward from time to 
time. Different people get their inspiration at different times, in 
different ways, and from different sources. My friend Cakra's 
book may be just the right inspiration that you need to inspire 
you, boost you and give you the strength and courage to fight 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


another battle, overcome another challenge, and re-charge 
your determination to achieve your dreams." 


JAMES GWEE, Indonesia 's Favourite Seminar Speaker & Trainer, 
Founder “CARE for the Nation”, 

Author of 10 National Best-Selling books. 
www.jamesgwee.com 

www.SeminarSeumurHidup.com 


"Inspirasi kesuksesan! Itulah yang saudara Cakra berikan seba- 
gai trainer kepada ribuan peserta training sejak 11 tahun yang 
lalu. Good news! Karena kumpulan inspirasi tersebut telah di- 
tulis pada buku ini. Segera baca dan jadilah pribadi yang lebih 
bijaksana dan berkualitas.” 


LOUIS SASTRAWIJAYA, Motivational Coach no.1 Indonesia, 
Penulis buku 1004 Motivated!', "The Miracle of Working with 
Passion', “Change Your Beliefs, Change Your Life' 


Buku motivasi hanya bermanfaat ketika bisa dicerna dan mam- 
pu menggugah semangat pembaca untuk berubah. Buku ini 
menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dengan berba- 
gai contoh dan anekdot yang memberi inspirasi. Hanya dengan 
meluangkan waktu beberapa jam saya menyelesaikan buku 
ini dan mendapatkan banyak tips untuk perubahan yang lebih 
baik. Sangat layak untuk dijadikan koleksi dalam pustaka priba- 
di.” 

SUWARDI LUIS, CEO of GML Performance Consulting, 


Penulis Buku “Execution Winners”, "Even Elephants can Dance", " Step by 
Step in Cascading Balanced Scorecard 
to Functional Scorecard". 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


"Buku yang menginspirasi kita untuk melangkah mengejar 
inspirasi. Praktis dan sederhana, bacaan yang nikmat disantap 
bersama secangkir kopi di pagi hari.” 


ROBBY HADISUBRATA ST.MM.CBC.CCDC, Penggali Talenta dan 
Penulis Buku “Success Through The Original You". 


"Buku ini memberikan nilai, inspirasi, dan motivasi buat para 
pembaca. Saya sangat menyarankan buku “sakti” ini dibaca 
oleh orang yang menginginkan perubahan." 


ADI WANGSA, Light Publishing 


“Knowing Cakra is a blessing for me and my company, it has 
been 5 years continously Cakra has been helping the growth 
of my people thru his inspiring and motivating training. He is 
so passionate and so in love with his job which we can see so 
clearly the brightness and the spark that shown in every of his 
performance. May God always use him endlessly as a channel 
of blessing for many other people surround him. This book is 
very down to earth and I will give this book to all my staff to 
make them a better person." 


SHIERLY LELYANA, Director Of Creative Culinaire The School 
Indonesia and Ingredients Store. 


"BUKU SAKTI BAGI PENGEJAR INSPIRASI benar-benar sakti! 
Buku ini ditulis dalam bahasa yang sederhana dan mudah di- 
mengerti mengenai prinsip-prinsip dasar dan pondasi penting 
untuk meraih sukses. Buku ini merupakan bagian dari jawaban 
bagi para pengejar inspirasi dan peraih sukses. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sebuah buku yang enak dibaca, memberi inspirasi dan mo- 
tivasi baru. Saya menyarankan Anda jangan hanya sekadar 
membaca buku ini namun juga berikanlah waktu Anda untuk 
menerapkannya maka Anda akan melihat perubahan dalam hi- 
dup Anda." 


Pdt. SAPTA TANDI, GB/ MPI, Palembang 


"Inspirasi yang benar dan kreatif lahir dari hikmat Tuhan yang 
timbul di hati. Hikmat itu pada gilirannya akan melahirkan tin- 
dakan menuju sukses sejati. Buku ini berisi tuntunan praktis ba- 
gi pengejar inspirasi jenis ini yang lahir dari pergumulan penulis 
lewat perenungan, pembelajaran, praktik dan pengalaman. 
Bagus dan layak dibaca." 


VINCENT M. WIDJAJA, Chairman PT. Makinta Securities dan Vice 
Chairman PT. Steel Pipe Industry Indonesia, Tbk. 


“Inspirasi adalah JAWABAN untuk semua PERTANYAAN. Inspi- 
rasi adalah IDE yang menghasilkan sebuah KARYA. Inspirasi 
adalah AKAL untuk MENYELESAIKAN setiap MASALAH. Inspi- 
rasi adalah ILHAM yang menghasilkan sesuatu yang BARU. 
JAWABAN, IDE, AKAL, ILHAM dan SESUATU YANG BARU, 
semuanya Anda dapatkan dari buku yang penuh inspirasi ini!” 


JOHANNES AGUS TARUNA, Founder of Super Bimbel GSC 


"Bang Cakra ini luar biasa, pengalamannya mengejar inspirasi 
akan memberi inspirasi-inspirasi bagi para Pengejar Inspirasi lain 
dalam buku ini.” 


YOSHINO MILYARD, Trainer dan GM HRD di salah satu 
perusahaan Farmasi terbesar di ASEAN. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


"Setiap orang butuh inspirasi untuk terus maju, bertumbuh, 
dan sukses. Buku ini bagus untuk terus menambah inspirasi. 
Jadilah orang sukses yang memiliki inspirasi yang tidak pernah 

habis". 
IWAN SANTOSO, Finance & HR Director PT. Monica HijauLestari 
(The Body Shop Indonesia). 


"Cakra berhasil menuliskan berbagai inspirasi yang bersumber 
dari pengalaman hidupnya dengan indah, logis dan mudah di- 
cerna. Buku ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pembaca!” 


HENDRI, CEO PalComTech 


"Sungguh luar biasa, tulisan yang sederhana menggunakan 
gaya bahasa yang mudah dimengerti sesuai karakter Penulis. 
Kami berdoa dan berharap buku ini dapat mengubah dan 
menginspirasi para pembaca sesuai judul BUKU SAKTI BAGI 
PENGEJAR INSPIRASI!" 


LIM TJOA SING (HASIN), Specialist SAP Development & 
Implementation 


"Lebih sepuluh tahun saya mengenal Cakra, potensinya luar 
biasa, pembelajar tekun dan konsisten dengan cita-citanya. 
Kemudian saya mengenalnya sebagai pembicara seminar dan 
trainer yang bertumbuh cepat, memberi inspirasi bagi banyak 
orang. Baru setelah membaca buku ini, saya menemukan kata 
yang tepat untuk seorang Cakra: Ia adalah Pengejar Inspirasi! 
Membaca buku ini seperti membaca catatan perjalanannya me- 
ngejar inspirasi itu. Cakra menyampaikannya dengan sederhana 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dan lugas. Cakra seperti ingin membagikannya sebagai bekal 
kepada para pengejar inspirasi. Buku ini akan menjadi “sakti” 
ketika inspirasi-inspirasi itu dapat memberikan pengaruh pada 
cara kita berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak. Teruslah 
mengejar inspirasi!” 


BENEDICTUS EFFENDI, Akademisi dan Praktisi Pembelajaran 


"Inspirasi seringkali datang dari hal-hal kecil, dan buku ini salah 
satunya. Cukup tipis karena tujuan penulis bukan mengajar 
langkah demi langkah tapi ingin memicu kepekaan kita akan 
inspirasi. Selesai membaca satu bab, Anda akan ingin membaca 
bab berikutnya karena sadar apa yang ditulis tidak jauh berbe- 
da dengan pengalaman setiap kita.” 


ARI TEGUH, Head of Operation OEC Group 


"Saya mengenali sosok Cakra sebagai pribadi yang nampak se- 
rius, tetapi tetap terasa hangat dan seru ketika pembicaraan 
terjadi di antara kami. Warna pribadi ini muncul dan terasa di 
dalam tulisannya yang lebih cenderung serius kalau bukan dibi- 
lang agak kaku,...layaknya “text book”. Namun itulah salah satu 
kekuatan tulisannya yang bertujuan menginspirasi pembacanya 
secara meyakinkan dan penuh semangat. Saya yakin para pem- 
baca akan merasakan betapa kuatnya keinginan sang penulis 
untuk menyebarkan aura positif melalui kisah pengalaman pri- 
badi atau pun hasil pembelajaran dari buku atau dari orang- 
orang di sekitarnya. Saya suka ide-ide yang ditulisnya, sangat 
praktis dan nyata.” 


YULIA SASANTI, Trainer dan Senior Manager bidang HR di sebuah 
Bank Swasta Nasional. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


"Dengan bahasa yang mudah dimengerti dan sederhana, buku 
ini memotivasi setiap insan yang membacanya untuk bertindak 
tepat dari setiap inspirasi yang didapati dalam perziarahan 
hidup. Anda tidak memerlukan waktu yang lama untuk mene- 
mukan kesejatian diri Anda. Buku ini dapat membantu Anda." 


SUTAN BONAMORA ZONNEVELD, 
Direktur Operasional Palembang School of Life 


"Jangan baca buku ini, jika Anda tidak butuh inspirasi! Jangan 
baca buku ini, jika Anda berharap inspirasi datang dari suatu ke- 
jadian yang luar biasa! Cakra membawa kita mengejar inspirasi 
dalam keseharian kita, karena inspirasi ada di lingkungan kita, 
inspirasi ada di kantor, ada di rumah kita, bahkan ada dalam 
diri kita, inspirasi itu dekat, tetapi harus dikejar. Tanpa inspirasi 
yang selalu baru, sulit bagi kita untuk menghadapi tantangan 
hidup yang tidak semakin ringan. Kita perlu solusi, kita perlu 
motivasi, kita perlu ide-ide, bahkan kita perlu semangat untuk 


Il: 


hidup menuju kemenangan. Buku ini dapat membantu Anda 


RUDI EKO TJAHJONO, Director of Rhema Communication. 


"Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa diberikan kepada pe- 
nulis. Buku ini penuh dengan inspirasi yang luar biasa, dan 
disajikan dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti, serta 
berisi hal-hal yang telah ada di dalam diri setiap manusia. "Me- 
karlah di tempat di mana Anda ditanam" adalah sebuah kata 
yang tepat untuk diberikan kepada buku yang harus dibaca 
oleh semua orang yang haus akan inspirasi yang mengubahkan 
kehidupan.” 

TRIYANTO, Profesional di Industri Asuransi Jiwa selama 24 tahun 


dan menduduki posisi management. 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


"Sebagai seorang Pengejar Inspirasi Sejati, Cakra mampu 
membuka pemahaman baru bahwa tidak ada jalan pintas un- 
tuk menjadi individu yang sukses. Kunci pertama yang perlu 
dibuka adalah dengan menemukan inspirasi yang menyentuh 
sisi emosi terdalam individu—hingga tergerak untuk mewujud- 
kannya dalam tindakan nyata. Kunci pertama itulah yang akan 
membuka banyak pintu dalam perjalanan panjang menuju ke- 
suksesan. Selamat memulai perjalanan Anda bersama dengan 
Cakra dan bersama-sama mengejar inspirasi! Sukses menanti 
Anda di garis depan, sebagai reward akan usaha keras Anda." 


CICILIA EVI, Psikolog Klinis Sebuah Rumah Sakit Swasta 
di Surabaya. 


"BUKU SAKTI BAGI PENGEJAR INSPIRASI ini menjadi suatu 
"alarm kebangkitan” bagi setiap kita, bahwa sesungguhnya kita 
adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga, yang di dalamnya 
ada banyak potensi yang harus digali. Awalnya selalu dari diri 
kita dan bekerja sama dengan kondisi yang ada di sekitar kita. 
Inilah waktunya, temukan sesuatu yang berharga itu, muliakan 
Sang Pencipta sepadan dengan yang terbaik yang sudah diberi- 
kanNya. Semoga buku ini menjadi awal langkah kita mewujud- 
kan semua yang terbaik bagi kita dan semua orang di sekitar 
kita." 


Dr. RIZAL NG, Ahli Bedah, Jakarta 
"BUKU SAKTI BAGI PENGEJAR INSPIRASI merangkum se- 


mua yang perlu diketahui tentang mengapa inspirasi dan 
mindset yang tepat adalah kunci untuk kesuksesan. Dike- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


mas dalam bahasa yang mudah dicerna dan dipahami, buku 
ini mendorong pembacanya untuk belajar dari kegagalan dan 
menggunakan kegagalan tersebut sebagai katalis untuk ber- 
tindak. Karena itu, buku ini patut dibaca bagi mereka yang 
tidak hanya ingin terinspirasi, namun ingin pula menjadi sumber 

inspirasi bagi orang lain.” 
TIMOTHY V. ASTANDU, BSc in Human Resource Management & 
Employment Relations, London School of Economics and Political 
Science, MSc in Modern Chinese Studies, University of Oxford, MPhil 
in Innovation, Strategy, and Organization, University of Cambridge: 
PhD Candidate in Leadership and Management Studies, University 
of Cambridge. 


"Buku ini membuat pandangan saya terbuka dan memberikan 
pemahaman yang sangat mengena bagi diri saya pribadi. Saya 
belajar dari setiap bab dan saya selalu diingatkan untuk lebih 
baik dalam bertanggung jawab dan bersikap. Esensi yang saya 
dapatkan dari buku ini adalah tentang bagaimana kita menyi- 
kapi hidup ini dengan hal-hal positif sebagai pribadi yang ber- 
tanggung jawab, sehingga kita dapat menjadi manusia yang 
seutuhnya. Buku ini saya jadikan sebagai bahan renungan hari- 
an yang saya baca setiap pagi dan mengarahkan hari-hari yang 
akan saya jalani. Buku ini cocok sekali buat saya dan semua 
orang yang ingin mewujudkan mimpi menjadi kenyataan atau 
bagi mereka yang ingin mencapai kesuksesan di dalam hidup 
ini. Terima kasih Pak Cakra, buku ini sangat bermanfaat buat 
saya dalam menjalani kehidupan ini.” 


RIKI TENUSUTIRTA, Trainer dan Praktisi HR. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Xx | BUKU SAKTI BAGI PENGEJAR INSPIRASI 


"Buku wajib untuk setiap pengejar inspirasi, penuh inspirasi pa- 
da setiap bagiannya. Favorit saya adalah puisi “Yang Terbaik”, 
sungguh menyentuh dan membuat saya menyadari keberadaan 
hidup ini.” 


DIAN CANDRA DEWI S.PSI, Trainer dan HR Professional. 


Sudah lima tahun terakhir ini, Cakra memberikan pelatihan ten- 
tang motivasi dan sikap positif kepada tim kami, dan hasilnya 
sungguh luar biasa! Dengan hadirnya buku ini, maka Cakra 
dapat membagikan inspirasinya kepada lebih banyak orang. 
Selamat mendapatkan sentuhan-sentuhan inspirasi yang menja- 
dikan Anda pribadi yang lebih baik." 


IWAN RIADI, Telkomsel Authorized Distributor 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Menyingkap Rahasia 


Kebermaknaan 


BUKU SAKTI BAGI PENGEJAR 
INSPIRASI 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta 


1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan 
Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 
(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) dan/atau denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak 
Cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan 


pidana penjara palng lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). : 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Menyingkap Rahasia 


Kebermaknaan 


BUKU SAKTI 
BAGI PENGEJAR 
INSPIRASI 


CAKRAJONO LAWOTO 


Pengejar Inspirasi Sejati 


e— 3 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 


KOMPAS GRAMEDIA 
k— 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Menyingkap Rahasia Kebermaknaan 
BUKU SAKTI BAGI PENGEJAR INSPIRASI 
oleh Cakrajono Lawoto 


Copyright O 2014 


GM 204 01.14 0138 


Layout: Ayu Lestari 
Desain sampul: Rudi Eko Tjahjono 


Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 


Kompas Gramedia Building, Blok I Lantai 5 
Jl. Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270 
Anggota IKAPI, Jakarta, 2014 
www.gramediapustakautama.com 


Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau 


seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


ISBN: 978 - 602 - 03 - 1088 - 6 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buku ini dipersembahkan, 
Bagi kekasih dan pendamping hidup, Isteriku yang tercinta, 
Eliza Meviani Chandra, dan kedua putera-puteri kami, 


Amanta Fedora Lawoto dan Armando Bradley Lawoto 


Dan Bagi para Pengejar Inspirasi yang menjadikan 
kehidupan lebih bermakna... 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


Dedikasi i 
Kata Sambutan: 


Mentalitas Produsen oleh Himawan Leenardo XIX 
Bukan Hanya Berteori oleh Nugroho Setiadharma xxi 
"Insight" To Inspire People 


oleh Suharno Kusumodjojo xxi 
Menemukan "Tipping Point" oleh Edysen Shin XXV 
Terungkap dari Hati oleh Nanik L. Sigit xxvii 
Mengubah Attitude oleh Herry Rianto XXIX 

Kata Pengantar oleh Andrias Harefa XXX 
Prolog XXXV 
1. Daya Tarik Inspirasi 1 

2. Tindakan Membawa Perbedaan 11 
3. Faktor Eksternal dan Faktor Internal 19 
4. Kesempatan dan Kesiapan 25 
5. Keseriusan 23 
6. Sikap Itu Penting 41 
7. Nilai Sejati Diri Anda 51 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


xvili | BUKU SAKTI BAGI PENGEJAR INSPIRASI 
8. Makna Bertanggung Jawab 
9. Bertanggung Jawab Atas Kehidupan 
10. Mindset Menentukan Masa Depan 
11. Melatih Mindset 
12. Belajar Seperti Anak Kecil 
13. Digerakkan oleh Anugerah 
14. Positive Self Image 
15. Hukum Sebab-Akibat 
16. Menemukan Alasan untuk Melakukan Sesuatu 
17. Belajar dari Kegagalan 
18. Menepati Janji 
19. Pertumbuhan 
20. Rasa Lapar dan Haus 
21. Segala Sesuatu Ada Waktunya 
22. Menjaga Pendengaran dan Perkataan 
23. Dampak Perkara Kecil 
24. Inspirasi dari Jojo 
25. Yang Terbaik 
Epilog 
Penghargaan 


Tentang Penulis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


57 
65 
71 
79 
87 
95 
101 
109 
115 
121 
127 
133 
139 
145 
151 
157 
165 
173 


181 
183 
185 


MENTALITAS PRODUSEN | XIX 


MENTALITAS PRODUSEN 


nspirasi mengubah yang 'gelap' menjadi 'terang'. 
Situasi dan kondisi kehidupan yang penuh dengan per- 
ubahan dan tantangan-tantangan yang baru, menjadikan 
setiap manusia harus terus bergerak, berkreasi dan melahirkan 
ide-ide yang tajam. Dalam hal inilah diperlukan inspirasi, agar 
setiap orang tetap semangat dalam berkarya, berlomba meme- 
nangkan pertandingan kehidupan. 

Perjalanan kehidupan saya dengan Cakra, di dalam pelayan- 
an dan pengajaran dimulai kurang lebih tujuh tahun yang lalu, 
dan terus berlangsung sampai dengan saat ini. Cakra memang 
memiliki passion untuk mengejar inspirasi. Dalam setiap perjum- 
paan dan pembicaraan, sering kali terjadi pertukaran pesan- 
pesan yang penuh inspirasi, dan itu membawa perubahan 
kehidupan bagi kami dan orang-orang yang mendengarkan 
pengajaran atau pelatihan kami. 

Sebagai Bapak Rohani dari Cakra, pernah saya katakan ke- 
padanya, bahwa setiap orang memiliki “Nilai Kehidupan” yang 
dapat dibagikan kepada orang lain. Selalu ada hal yang baik di 
dalam hidup seseorang, yang dapat dibagikan untuk memberi- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


XX | BUKU SAKTI BAGI PENGEJAR INSPIRASI 


kan nilai tambah buat orang lain. Dan semua itu sifatnya "asli" 
(orisinal) dan tidak menjiplak atau mencomot ide-ide dari orang 
lain. Saya sering kali menyebutnya dengan "Mentalitas Produ- 
sen” bukan "Mentalitas Konsumen". 

Cakra menangkap pesan tersebut dan lahirlah buku yang 
sekarang Anda baca. 

Doa saya, semoga ide-ide orisinal dalam buku ini dapat me- 
mercikkan 'api inspirasi" bagi Anda, untuk terus bergerak maju 
meraih kemenangan demi kemenangan dalam hidup Anda. 


HIMAWAN LEENARDO, 
Pastor of Worshipper Family Church 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“BUKAN HANYA BERTEORI" | xxi 


“BUKAN HANYA BERTEORI” 


ertama-tama, saya ucapkan syukur dan selamat kepada 

Cakra yang telah dapat mewujudkan impiannya untuk 

menulis buku pertamanya ini. Dalam kesibukan dia sehari- 
hari, dia menyempatkan waktu untuk berbagi pengetahuan 
berdasarkan pengalaman kerja nyata demi peningkatan kualitas 
sumber daya manusia Indonesia. Cakra mampu menuangkan 
pencapaian kesuksesan seseorang dalam hidupnya dalam baha- 
sa yang praktis, inspiratif, dan mudah dimengerti. Hal ini dapat 
terwujud karena Cakra bukan hanya berteori di dalam melatih 
karyawan, tetapi mengimplementasikan, menindaklanjuti, dan 
memantau pelaksanaan materi pelatihan di lapangan. Cakra 
mempraktikan ilmunya menjadi kenyataan, menciptakan sum- 
ber daya manusia unggul yang dapat dilihat dan dirasakan oleh 
orang lain (konsumen). 

Saya mengenal Cakra sebagai profesional dan pribadi cukup 
lama. Sebagai profesional yang membantu saya di Ranch Mar- 
ket, Cakra adalah Head of Training & Development di Human 
Capital Division, yang tugas utamanya mengembangkan sum- 
ber daya manusia yang kompeten dan mempunyai integritas 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


xxii | BUKU SAKTI BAGI PENGEJAR INSPIRASI 


tinggi. Dalam era kompetisi yang begitu ketat, dibutuhkan sum- 
ber daya manusia yang unggul untuk memenangkan kompetisi. 
Manusia yang unggul adalah manusia yang sukses dalam hi- 
dupnya sukses dalam berkeluarga, sukses dalam pekerjaan, dan 
bisa mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. 
Kesuksesan bukanlah suatu kebetulan atau pemberian, tetapi 
sesuatu yang harus diperjuangkan dimulai dari dalam dirinya 
sendiri. Pembentukan karakter manusia adalah hal yang paling 
penting dalam program pelatihan di Ranch Market, di samping 
pelatihan kemampuan (hard skill). Keahlian Cakra adalah pela- 
tihan pembentukan karakter melalui program pelatihan yang 
berhubungan dengan motivasi, kepemimpinan (leadership), ser- 
vice mindset, dan lain-lain. 

Sebagai pribadi, Cakra adalah orang yang sangat menye- 
nangkan, penuh energi, inspiratif, kreatif, penuh dedikasi, dan 
suka membantu orang lain sepenuh hati. Kegemarannya mem- 
baca, belajar hal-hal baru, mengamati perilaku orang-orang 
sukses, dan membagi ilmu dan pengetahuannya, membuat dia 
menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. 

Belajarlah dari orang yang berpengalaman, maka kita akan 
banyak menemukan hal-hal berharga yang tidak kita temukan 
di sekolah maupun text book. Semoga buku ini yang ditulis oleh 
Cakra dari pengalaman dan pengamatannya, menjadi inspirasi 
dan berguna bagi kita semua dalam mencapai kesuksesan. 


NUGROHO SETIADHARMA 
President Director of PT. Supra Boga Lestari, Tbk. 
(Ranch Market and Farmers Market) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


NINSIGHT” TO INSPIRE PEOPLE | xxili 


“INSIGHT” TO INSPIRE PEOPLE 


aya telah mengenal Cakra dalam sepuluh tahun terakhir. 

Awal pertemuan dengan Cakra terjadi saat bertugas seba- 

gai trainer motivasi dari salah satu konsultan terkemuka 
di Indonesia. 

Sejak awal pertemuan, saya sangat merasakan "kekuatan" 
yang sangat dalam membawakan training tersebut. Saya me- 
lihat "passion" sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai ka- 
riernya selama ini. 

Dalam tujuh tahun terakhir, Cakra telah bergabung dengan 
Ranch Market dan Farmers Market dalam membangun dan 
mengembangkan "SBL People”. Cakra memiliki pendekatan 
yang berbeda yaitu selalu melalui “Insight” to Inspire People. 
Pendekatan ini sangat powerfull dan efektif untuk terjadinya 
perubahan pola pikir team member SBL. 

Saya yakin dan antusias, bahwa buku ini akan memberi 
manfaat luar biasa dalam kehidupan kita sehari hari. 


SUHARNO KUSUMODJOJO 


Chief Human Capital Officer of PT. Supra Boga Lestari, Tbk. 
(Ranch Market and Farmers Market) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


